K3 


MENGINSTALASI WINDOwS 8 
DENGAN CARA MEMBUAT 
SALINAN BARU 


Mungkin kita telah menggunakan Windows 7 sebagai sistem operasi 
pada harddisk komputer. Jika kita ingin menggunakan Windows 8, 
kita dapat menginstalasi sistem operasi Windows terbaru ini dengan 
cara meng-upgrade Windows 7 yang telah ada pada komputer atau 
membuat salinan baru. Di sini kita akan menginstalasi Windows 8 ke 
harddisk komputer dengan cara membuat salinan baru. 


Penginstalasian Windows 8 ke harddisk komputer mudah dan 
sederhana. Tancapkan flash disk Windows 8 ke slot USB komputer 
atau masukkan DVD Windows 8 yang kita gunakan ke dalam drive 
DVD RW komputer. Pada layar monitor akan ditampilkan kotak 
dialog Windows Setup yang berisi informasi petunjuk untuk meng- 
instalasi Windows 8 ke harddisk komputer tahap demi tahap. Ikuti 
informasi petunjuk pada kotak dialog untuk menginstalasi Windows 
8 ke harddisk komputer dengan baik. 


21 Penggunaan Mouse 


Kita dapat mengoperasikan Windows 8 dengan cara sentuh. Tapi di 
sini kita masih menggunakan mouse untuk mengoperasikan Win- 
dows 8 atau aplikasi yang berbasis sistem operasi Windows seperti 
Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, dan lain-lain. Mouse 
dapat kita gunakan untuk mengklik tile pada layar start, menggeser 


1" 


ikon pada desktop: membuka drive, library, atau folder, membuka 
tab ribbon atau menu, mengklik tombol perintah untuk menjalankan 
tool, dan lain-lain. 


Jika power komputer dihidupkan, Windows 7 pada harddisk kom- 
puter otomatis dijalankan. Penunjuk mouse (mouse pointer) berbentuk 


anak panah N akan terlihat pada layar monitor. Kita dapat 
mengatur posisi penunjuk mouse dengan cara menggeser mouse. Jika 
kita menggeser mouse ke kiri atau kanan, maka penunjuk mouse 
bergerak sesuai dengan gerakan mouse. 


Umumnya mouse mempunyai dua buah tombol, yaitu tombol kiri 
dan kanan. Di antara kedua tombol tersebut terdapat scroll seperti 
terlihat pada Gambar 2.1. Kita bekerja dengan Windows 8 atau 
aplikasi menggunakan kedua tombol. Scroll kita gunakan untuk 
menggulung layar ke atas atau ke bawah, ke kiri atau kanan. 


tombol kiri scroll tombol kanan 


Gambar 2.1. Tombol kiri, scroll, dan tombol kanan mouse 


Kita harus mengenal beberapa istilah dasar penggunaan mouse untuk 
dapat mengoperasikan Windows 8 atau aplikasinya dengan baik. 
Lebih jelasnya, istilah-istilah penggunaan mouse adalah sebagai 
berikut. 


12 


Istilah Keterangan 


Memindahkan penunjuk mouse ke bagian tertentu yang 
tunjuk kita butuhkan, seperti tile, tab, ikon, tombol perintah 
pada ribbon, atau bagian-bagian lain. 


Menekan tombol kiri mouse satu kali dengan cepat dan 


klik 
langsung dilepas kembali. 
. Menekan tombol kanan mouse satu kali dengan cepat 
klik-kanan : . 
dan langsung dilepas kembali. 
: Menekan tombol kiri mouse dua kali berurutan secara 
klik-ganda 
cepat. 
Menekan tombol kiri mouse dan tidak dilepas, 
seret kemudian menggeser mouse ke posisi baru yang kita 


inginkan. 


2.2 Memulai Penginstalasian 


Untuk memulai penginstalasian Windows 8 ke komputer dengan cara 
membuat salinan baru pada harddisk komputer, kita harus melaku- 
kan beberapa langkah persiapan sebagai berikut: 


1. 


Hidupkan power komputer, maka Windows 7 pada harddisk 
komputer dijalankan dengan baik dan desktop Windows 7 di- 
tampilkan pada layar monitor seperti terlihat pada Gambar 2.2. 


Tancapkan flash disk Windows 8 pada slot USB komputer atau 
masukkan DVD Windows 8 yang kita gunakan ke drive DVD RW 
komputer. 


Setelah slot USB membaca flash disk Windows 8 yang ditan- 
capkan, pada layar monitor terlihat kotak dialog AutoPlay 
dengan pilihan untuk membuka flash disk dan menampilkan 
daftar file di dalamnya (open folder to view files) seperti terlihat 
pada Gambar 2.3. Setelah drive DVD RW komputer membaca 
DVD Windows 8 yang dimasukkan, pada layar monitor terlihat 
kotak dialog AutoPlay dengan pilihan untuk menjalankan file 
setup.exe (Run setup.exe) pada DVD atau membuka DVD untuk 
menampilkan file di dalamnya (open folder to view files) seperti 
terlihat pada Gambar 2.4. 


13 


14 


ra Removable Disk (F:) 


Always do this for pictures: 


Pictures options 
Pr Import pictures and videos 
using Windows 
General options 


Open folder to view files 
using Windows Explorer 


Dita Use this drive for backup 
using Windows Backup 


Speed up my system 
using Windows ReadyBoost 


View more AutoPlay options in Control Panel 


Gambar 2.3. Kotak dialog AutoPlay flash disk Windows 8 


n 


“4 Autoplay Sa) 


Fs DVD/CD-RW Drive (D:) 
: DVDPLUS-0712 


(Fl Always do this for software and games: 


Install or run program from your media 
ia Run setup.exe 
Published by Microsoft Corporation 


General options 


View more AutoPlay options in Control Panel 


Gambar 2.4. Kotak dialog AutoPlay DVD Windows 8 


|. Open folder to view files 


4. Klik pilihan | using Windows Explorer pada 


kotak dialog AutoPlay flash disk Windows 8 untuk menampilkan 
jendela File Explorer dengan daftar file di dalam flash disk seperti 
terlihat pada Gambar 2.5. File setup.exe merupakan salah satu file 
di dalamnya. 


2.3 Menjalankan File SETUP.EXE 


File setup.exe merupakan file aplikasi penginstalasi Windows 8 pada 
flash disk atau DVD Windows 8 yang harus dijalankan untuk meng- 
instalasi Windows 8 ke harddisk komputer. 


1. 


Klik-ganda file M4 setup pada jendela File Explorer atau klik 


aka Bnseuprere oo 


pilihan pada kotak dialog 
AutoPlay DVD Windows 8 untuk menjalankan file setup.exe 
pada flash disk atau DVD, maka pada layar monitor terlihat 
kotak dialog User Account Control dengan pertanyaan apakah 
kita akan menjalankan file setup.exe tersebut seperti terlihat pada 
Gambar 2.6. Menjalankan file setup.exe yang tidak jelas asalnya 
dapat merusak komputer kita. 


Aa 
.. 


Orgaruze »—— Sharewith - 


Ye Favosites fu Date modilred Type 


ME Desktop 05/01/2001 M-36 File folder 

(8 Downloads 05/01/2001 436 File folder 

1) Recent Places 05/01/2001 443 File folder 
19/09/201217:37 File folder 

Dg Libranes 05/01/2001 14:36 Setup Information 

“3 Documents 05/01/2001 14:36 File 

JD Music 05/01/2001 M36 EPL File 

Ii Pictures 05/01/2001 14:36 Application 

B videos 


IS Computer 
fk Local Disk (C) 
— Removable Disk ( 
Mi Rernovobie Disk ( 
Ih boot 
ha 
Jb sources 
AB suppon 


Gu Network 


ra 8 items 


Gambar 2.5. Daftar file pada flash disk Windows 8 


Program name:  setup.exe 
Publisher: Unknown 
File origin: CD/DVD drive 


(&) Show details 


Help me decide 


Gambar 2.6. Kotak pesan User Account Control untuk memastikan 
kita menjalankan file setup.exe 


2. Klik tombol untuk menjalankannya, pada layar 


monitor terlihat kotak dialog Windows Setup untuk meng- 
instalasi Windows 8 ke harddisk komputer seperti terlihat pada 
Gambar 2.7. 


16 


#S Windows 8 


Install now 


Gambar 2.7. Kotak dialog Windows Setup 


2.4 Memulai Penginstalasian 


Setelah melakukan langkah-langkah persiapan seperti di atas, kita 
dapat memulai penginstalasian Windows 8 ke harddisk komputer. 


Install now 


1. Pada kotak dialog Windows Setup klik tombol 
untuk memulai penginstalasian Windows 8 ke harddisk kom- 
puter, maka kotak dialog Windows Setup ditutup dan aplikasi 
penginstalasi Windows 8 (Setup) menyalin file temporary ke 
harddisk komputer. Hal ini ditunjukkan pesan Setup is copying 
temporary files pada layar monitor seperti terlihat pada Gambar 
2.8. 


17 


Setup is copying temporary files 


Gambar 2.8. Layar monitor dengan pesan aplikasi penginstalasi 
Windows 8 (Setup) menyalin file temporary ke harddisk komputer 


2. Setelah penyalinan file temporary ke harddisk komputer selesai, 
aplikasi penginstalasi Windows 8 mulai dijalankan. Hal ini di- 
tunjukkan dengan pesan Setup is starting pada layar monitor 
seperti terlihat pada Gambar 2.9. 


Setup is starting 


Gambar 2.9. Layar monitor dengan pesan aplikasi penginstalasi 
Windows 8 (Setup) mulai dijalankan 


3. Setelah aplikasi penginstalasi Windows 8 dijalankan, pada layar 
monitor terlihat kotak dialog Windows Setup kembali dengan 
informasi untuk memperoleh update penting untuk penginstala- 
sian Windows 8 seperti terlihat pada Gambar 2.10. 


Gambar 2.10. Kotak dialog Windows Setup dengan informasi untuk 
memperoleh update untuk penginstalasian Windows 8 


2.5 Memperoleh Update untuk Instalasi 


Kita dapat memperoleh update dari situs Web Microsoft untuk 
memperbaiki Windows 8 yang akan kita instal. Pada kotak dialog 
Windows Setup terlihat dua pilihan untuk memperoleh update atau 
tidak sebagai berikut: 


Pilihan Keterangan 


Menyambungkan komputer ke 
Internet (online) untuk mem- 
peroleh update terakhir 

eka terangnya NU UP UMR (direkomendasikan). Di sini kita 
2akang Dae ana Mg nara matan akan memperoleh update 
terakhir, seperti update security 
dan driver hardware untuk 
membantu kita menginstalasi 


19 


Windows 8 dengan baik. 
Komputer kita akan tetap 
tersambung ke Internet melalui 
proses penginstalasian. 


Dengan pilihan ini kita tidak akan 
memperoleh update terakhir 
untuk penginstalasian. Tanpa 
ne NA update ini, penginstalasian 

ne any an Saja Se mungkin gagal dan komputer kita 
dapat lebih mudah diserang 
sehubungan dengan ancaman 


keamanan. 
No thanks 
Without these updates, Windows might not install properly and your computer might be more 
. “15 vulnerable to security threats. 
Klik pilihan untuk 


tidak memperoleh update terakhir dan melanjutkan penginstalasian 
Windows 8 ke harddisk komputer, pada kotak dialog Windows Setup 
terlihat informasi perjanjian lisensi penggunaan Windows 8 seperti 
terlihat pada Gambar 2.11. 


2.6 Menerima Perjanjian Lisensi 


Dalam menggunakan Windows 8, kita harus mematuhi perjanjian 
lisensi penggunaannya. Lakukan langkah-langkah berikut untuk me- 
nerima perjanjian lisensi penggunaan Windows 8. 


1. Baca deskripsi perjanjian lisensi penggunaan Windows 8 pada 
kotak dialog Windows Setup. 

Page 

2. Tekan tombol (VP | pada keyboard untuk melihat deskripsi 
perjanjian lisensi penggunaan Windows 8 yang tidak terlihat 
pada kotak dialog Windows Setup. 


20 


License terms 


MICROSOFT EVALUATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 


WINDOWS 8 ENTERPRISE 


Thank you for choosing to evaluate Microsoft Windows 8 Enterprise. This is a license 
agreement between you and Microsoft Corporation (or, based on where you live, one of 
its affiliates) that describes your rights to use the Windows 8 evaluation software. For 


your convenience, we've organized this agreement into two parts. The first part includes 
introductory terms phrased in a guestion and answer format: the Additional Terms follow 
and contain greater detail. You should review the entire agreement, including any linked 
terms, because all of the terms are important and together create this contract that 
applies to you. You can review linked terms by pasting the forward link into your browser 
window once the software is running. The Additional Terms contain a binding 
arbitration clause and class action waiver. If you live in the United States, 
these affect your rights to resolve a dispute with Microsoft, and you should 


TP laccept the license terms 


Gambar 2.11. Kotak dialog Windows Setup dengan informasi lisensi 
penggunaan Windows 8 


3. Jika kita setuju dengan perjanjian lisensi tersebut, klik kotak cek 


(7 Taccept the license terms 
Mensecenenseeoersenesenesnsso0nnene000nen0ns00n0sn0000nens0000n001, "3 untuk memberi tanda cek (“) 


pilihan 
pada pilihan ini. Sehingga kotak dialog Windows Setup terlihat 
seperti pada Gambar 2.12. 


4. Lanjutkan penginstalasian Windows 8 dengan mengklik tombol 
| Net | pada kotak dialog Windows Setup terlihat informasi 
tipe instalasi Windows 8 yang dapat kita pilih seperti terlihat 


pada Gambar 2.13. 


2.7 Memilih Tipe Instalasi 


Kita dapat menginstalasi Windows 8 dengan menggunakan tipe 
Upgrade atau Custom. Deskripsi masing-masing tipe instalasi dapat 
kita lihat sebagai berikut. 


21 


License terms 


MICROSOFT EVALUATION SOFTWARE LICENSE AGREEMENT 


WINDOWS 8 ENTERPRISE 


Thank you for choosing to evaluate Microsoft Windows 8 Enterprise. This is a license 
agreement between you and Microsoft Corporation (or, based on where you live, one of 
its affiliates) that describes your rights to use the Windows 8 evaluation software. For 


your convenience, we've organized this agreement into two parts. The first part includes 
introductory terms phrased in a guestion and answer format: the Additional Terms follow 
and contain greater detail. You should review the entire agreement, including any linked 
terms, because all of the terms are important and together create this contract that 
applies to you. You can review linked terms by pasting the forward link into your browser 
window once the software is running. The Additional Terms contain a binding 
arbitration clause and class action waiver. If you live in the United States, 
these affect your rights to resolve a dispute with Microsoft, and you should 


Gambar 2.12. Kotak dialog Windows Setup dengan pilihan menerima 
perjanjian lisensi diberi tanda cek (“) 


Which type of installation do you want? 


Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications 
The files, settings, and applications are moved to Windows with this option. This option is only 
available when a supported version of Windows is already running on the computer. 


Custom: Install Windows only (advanced) 
The files, settings, and applications aren't moved to Windows with this option. If you want to 


make changes to partitions and drives, start the computer using the installation disc. We 
recommend backing up your files before you continue. 


Help me decide 


Gambar 2.13. Kotak dialog Windows Setup dengan tipe instalasi 
Windows 8 


Tipe Instalasi Keterangan 


Menyimpan file dokumen 
kita, aplikasi pada komputer, 
Upgrade: Install Windows and keep files, settings, and applications dan Meng pgrade Windows 
ae aa an ea 7 pada komputer ke 
Windows 8. Kita harus mem- 
backup file dokumen kita 
sebelum meng-upgrade. 


Menginstalasi Windows 8 
dalam bentuk salinan baru. 
Pilih partisi di mana kita akan 
Custom: Install Windows only (advanced) mengi nstalasi Windows 8, 
beer a anang Uap unanyaras ad es Sei membuat perubahan pada 
Ja Ba aa harddisk dan partisi. Pilihan 
ini tidak menyimpan file 
dokumen kita, setting, dan 
aplikasi pada komputer. 


Custom: Install Windows only (advanced) 

The files, settings, and applications aren't moved to Windows with this option. If you want to 
make changes to partitions and drives, start the computer using the installation disc. We 
recommend backing up your files before you continue. 


Klik-ganda pilihan untuk 
menginstalasi Windows 8 ke komputer dalam bentuk salinan baru, 
maka pada kotak dialog Windows Setup terlihat informasi partisi 
pada harddisk komputer di mana kita dapat menginstalasi Windows 
8. 


2.8 Memilih Partisi Tempat Menginstalasi 
Windows 8 


Mungkin pada harddisk komputer kita terdapat beberapa partisi. Kita 
dapat memilih partisi pada harddisk di mana akan menginstalasi 
Windows 8. Klik partisi di mana kita akan menginstalasi Windows 8 
pada kotak dialog Windows Setup untuk memilihnya, sehingga kotak 
dialog Windows Setup dengan partisi yang dipilih terlihat seperti 
pada Gambar 2.14. 


23 


Where do you want to install Windows? 


Name Totalsire| — Free space | Type 


EF Drive O Partition 1: System Reserved (H:) 1000 MB 550MB System 


(za Omweopanton 216) ASI GB M9IGB Pornary 


tp Beiresh 


@ Losd driver 
To make changes to partitions, restart Wandows from the installation media, 


Gambar 2.14. Kotak dialog Windows Setup dengan partisi pada 
harddisk di mana kita menginstalasi Windows 8 


2.9 Menginstalasi Windows 8 


Setelah aplikasi penginstalasi mendapatkan informasi yang dibutuh- 
kan, kita dapat menginstalasi Windows 8 ke harddisk komputer se- 
karang. 


1. Klik tombol untuk melanjutkan penginstalasian 


Windows 8 ke harddisk komputer, pada layar monitor terlihat 
kotak pesan Windows Setup dengan pesan bahwa pada partisi 
yang kita pilih terdapat file-file Windows versi sebelumnya 
seperti terlihat pada Gambar 2.15. File-file Windows versi se- 
belumnya ini akan dipindahkan ke folder Windows.old dan kita 
tidak akan dapat menggunakan Windows tersebut lagi. 


Windows Setup la 


AA If the partition you've chosen contains files from a previous Windows 
installation, these files and folders will be moved to a folder named 
Windows.old. You'll be able to access Windows.old, but you won't be able to 
use your previous version of Windows. 


(or) kenea | 


Gambar 2.15. Kotak pesan Windows Setup dengan pesan pada partisi 
yang kita pilih terdapat file-file Windows sebelumnya 


24 


Klik tombol untuk menutup kotak pesan Windows 


Setup, maka Windows 8 mulai diinstalasi ke harddisk komputer 
dengan menyalin file-file Windows 8 ke harddisk komputer. Hal 
ini ditunjukkan dengan item Copying Windows files... terlihat 
tebal pada kotak dialog Windows Setup seperti nampak pada 
Gambar 2.16. Kemajuan proses tahap penyalinan file ini di- 
tunjukkan dengan nilai persentase di belakang item. 


Setelah penyalinan file-file Windows 8 selesai, item ini diberi 
tanda cek (“) berwarna hijau di depannya. Kemudian aplikasi 
penginstalasi mengekstrak file-file Windows 8 tersebut. Hal ini 
ditunjukkan dengan item Getting files ready for installation 
terlihat tebal pada kotak dialog Windows Setup seperti nampak 
pada Gambar 2.17. Kemajuan proses tahap pengekstrakan file ini 
ditunjukkan dengan nilai persentase di belakang item. 


Setelah pengekstrakan sebagian file Windows 8 selesai, komputer 
akan dimulai kembali untuk melanjutkan penginstalasian 
Windows 8 ke harddisk komputer. Hal ini ditunjukkan pesan 
Windows needs to restart to continue pada jendela Windows 
Setup seperti terlihat pada Gambar 2.18. Kemajuan proses 
pemulaian kembali komputer ditunjukkan bar progress pada 
kotak dialog Windows Setup. 


Komputer akan dimulai kembali melalui Windows Setup. 
Kemudian dilanjutkan dengan memulai Windows 8 yang sedang 
diinstalasi ke harddisk komputer. Hal ini ditunjukkan dengan 
pesan Starting Windows... pada layar monitor. 


25 


26 


Installing Windows 


Your computer will restart several times, This might take a while. 


Copying Windows files (8396) 
Getting files ready for installation 
Installing features 

Installing updates 

Finishing up 


Gambar 2.16. Kotak dialog Windows Setup dalam tahap penyalinan 
file-file Windows 8 ke harddisk komputer 


Installing Windows 


Your computer will restart several times. This might take a while. 


P4 Copying Windows files 
Getting files ready for installation (99) 
Installing features 
Installing updates 


Finishing up 


Gambar 2.17. Kotak dialog Windows Setup pada tahap mengekstrak 
file-file Windows 8 


Windows needs to restart to continue 


—// ,'?!'!?!|!,!,!,!|, 
Restarting in 9 seconds 


Restart now 


Gambar 2.18. Kotak dialog Windows Setup pada tahap akan memulai 
komputer kembali untuk melanjutkan penginstalasian 


Kemudian dilanjutkan dengan penginstalasian Windows 8 ke 
harddisk komputer kembali. Hal ini ditunjukkan dengan pesan 
Installing Windows... pada layar monitor. 


Aplikasi penginstalasi melanjutkan pengestrakan file-file Win- 
dows 8 kembali. Hal ini ditunjukkan dengan item Getting files 
ready for installation terlihat tebal pada kotak dialog Windows 
Setup. Kemajuan proses tahap pengekstrakan file ini ditunjukkan 
dengan nilai persentase di belakang item. 


Setelah pengestrakan semua file Windows 8 selesai, maka aplikasi 
penginstalasi menginstalasi fasilitas-fasilitas Windows 8 ke hard- 
disk komputer. Tahap ini ditunjukkan dengan item Installing 
features... pada kotak dialog Windows Setup terlihat tebal. 
Kemajuan proses tahap penginstalasian fasilitas-fasilitas Win- 
dows 8 ini ditunjukkan dengan nilai persentase di belakang item. 


Setelah penginstalasian semua fasilitas Windows 8 selesai, maka 
aplikasi penginstalasi menginstalasi update-update Windows 8 
ke harddisk komputer. Tahap ini ditunjukkan dengan item 
Installing updates... pada kotak dialog Windows Setup terlihat 


27 


10. 


11. 


tebal. Kemajuan proses tahap penginstalasian update ini ditun- 
jukkan dengan nilai persentase di belakang item. 


Setelah penginstalasian update-update Windows 8 selesai, maka 
komputer dimulai kembali dengan menjalankan Windows 8 yang 
sedang diinstalasi dan aplikasi penginstalasi Windows 8 dihapus 
(rollback). Hal ini ditunjukkan dengan informasi pemilihan sistem 
operasi komputer untuk menjalankan komputer seperti terlihat 
pada Gambar 2.19. 


Choose an operating system 


Windows 8 (on volume 2) will run automatically in 1 second 


Windows 8 


On volume 2 


Windows Setup 
Rollback 


ows 8 


Change defaults or choose other options 


Gambar 2.19. Pemilihan sistem operasi untuk menjalankan komputer 


Kemudian Windows 8 yang sedang diinstalasi dijalankan. Hal ini 
ditunjukkan dengan pesan Starting Windows pada layar mo- 
nitor. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyiapan peralatan 
pada komputer. Hal ini ditunjukkan dengan pesan Getting 
devices ready pada layar. Kita harus menunggu sebentar untuk 
penyelesaian proses penyiapan peralatan ini. Kemajuan proses 
tahap penyiapan peralatan ini ditunjukkan dengan nilai per- 
sentase di belakang pesan. Setelah selesai, komputer akan di- 
mulai kembali. 


12. Setelah peralatan siap, komputer dijalankan. Hal ini ditunjukkan 
dengan pesan Getting ready pada layar monitor. Setelah pe- 
nyiapan komputer selesai, pada layar monitor terlihat informasi 
personalisasi (Personalize) seperti terlihat pada Gambar 2.20. 


Personalize 


like and give your PC a name-any name you want. You'f be abie to personalize more tater 


Gambar 2.20. Informasi personalisasi Windows 8 


2.10 Mempersonalisasi Windows 8 


Kita dapat mempersonaliasi Windows 8 dengan mengatur warna 
yang kita suka pada Windows dan memberi nama komputer. 


1. Seret IS untuk memilih warna yang kita sukai untuk 
Windows 8 yang kita instalasi. 


PC name 


2. Pada kotak ketikkan nama 


komputer kita. Sebagai contoh, di sini kita memasukkan 
PandapotanPC sebagai nama komputer. 


29 


3. Kemudian klik tombol EN untuk melanjutkan 


penginstalasian Windows 8 ke harddisk komputer, maka pada 
layar monitor terlihat informasi setting (Settings) seperti terlihat 
pada Gambar 2.21. 


@ Settings 


Express settings 


You can customize the following settings or choose express settings. If y 
occasionally send info to Microsoft and will: 


«  Automatically install important and recommended updates. 
« Help protect your PC from unsafe files and websites. 


« Turn on Do Not Track in Internet Explorer. 


« Help improve Microsoft software, services, and location services by sd 
« Check online for solutions to problems. 

“ Let apps give you personalized content based on your PC's location, 
« Turn on sharing and connect to devices on this network. 

« Country or region: United States: Keyboard layout: US. 


Gambar 2.21. Informasi setting Windows 8 


2.11 Mengatur Sendiri Setting Windows 8 


Jika kita memilih express settings, maka komputer kita akan 
mengirim info ke Microsoft untuk secara otomatis menginstalasi 
update penting dan yang direkomendasikan, menolong memproteksi 
komputer dari file atau situs Web yang tidak aman, mengaktifkan 
pilihan untuk tidak menelusuri dalam Internet Explorer, menolong 
memperbaiki software, service, dan service lokasi dengan cara me- 
ngirim Microsoft info, memeriksa online untuk solusi pada masalah, 
memungkinkan aplikasi memberikan kita isi yang dipersonalisasi 
berdasarkan pada lokasi, nama komputer, dan foto akun kita, 
mengaktifkan pemakaian bersama dan menyambungkan peralatan ke 
jaringan ini, dan mengatur negara dan wilayah menggunakan pilihan 
Amerika Serikat dan layout keyboard Amerika Serikat. Klik tombol 
Use express settings untuk menggunakan ekspres setting pada 
Windows 8, maka pada layar terlihat informasi untuk masuk ke 


30 


komputer kita (Sign in to your PC). Jika kita ingin mengatur sendiri 
setting Windows 8, lakukan langkah-langkah berikut: 


1. 


Klik tombol Customize untuk mengatur sendiri setting Windows 
8, pada layar akan terlihat informasi untuk menolong dan mem- 
perbarui komputer kita. 


Atur pilihan-pilihan untuk mengatur pertolongan memperbarui 
komputer kita. 


Kemudian klik tombol untuk melanjutkan peng- 


aturan setting, maka pada layar terlihat informasi untuk 
menolong memproteksi privasi dan komputer kita, mengirim 
Microsoft informasi untuk membuat Windows dan aplikasi lebih 
baik. 


Atur pilihan-pilihan untuk mengatur pertolongan memproteksi 
privasi dan komputer kita, mengirim Microsoft informasi untuk 
membuat Windows dan aplikasi lebih baik. 


Next 
Kemudian klik tombol untuk melanjutkan peng- 


aturan setting, maka pada layar terlihat informasi wilayah dan 
bahasa. 


Selanjutnya pada kotak Country/region pilih Indonesia, pada 
kotak Language pilih Indonesian (Indonesia), dan pada kotak 
Keyboard layout pilih US. 


| | Next 
Kemudian klik tombol untuk melanjutkan peng- 


aturan setting, maka pada layar terlihat informasi untuk masuk 
ke komputer kita (Sign in to your PC). 


2.12 Memasukkan Password untuk Masuk 


ke Komputer 


Supaya tidak sembarang orang dapat menggunakan komputer, kita 
harus memasukkan password untuk masuk ke komputer. Jika kita 
ingin menggunakan password untuk masuk ke komputer, pilih pass- 
word yang mudah diingat dan sulit ditebak orang lain. 


31 


Pada kotak User name ketikkan nama pengguna kita untuk 
masuk ke komputer. Sebagai contoh, di sini kita memasukkan 
Pandapotan Sianipar sebagai nama pengguna. 


Pada kotak Password ketikkan password kita untuk masuk ke 
komputer. 


Pada kotak Reenter password ketikkan password kita kembali 
untuk mengkonfirmasi password yang kita masukkan sebelum- 
nya. 


Pada kotak Password hint ketikkan password hint kita untuk 
memudahkan kita mengingat kembali teks password kita jika 
lupa. 


Kemudian klik tombol Finish untuk menyelesaikan peng- 
instalasian Windows 8 ke harddisk komputer. Tunggu proses 
penyelesaian penginstalasian Windows 8. 


Setelah penginstalasian Windows 8 ke harddisk komputer dan 
pengaturan setting selesai, komputer akan dimulai kembali. 


2.13 Komputer Windows 8 Pertama Kali 


Dijalankan 


Ketika komputer Windows 8 pertama kali dijalankan, pada layar 
monitor akan ditampilkan berbagai pesan. Salah satu pesan adalah 
Move your mouse into any corner untuk memindahkan penunjuk 
mouse ke setiap sudut layar seperti terlihat pada Gambar 2.21. Setelah 
berbagai pesan ditampilkan, maka layar start Windows 8 ditampilkan 
seperti terlihat pada Gambar 2.22. 


32 


Move your mouse into any corner 


Gambar 2.21. Salah satu pesan ketika komputer Windows 8 pertama 
kali dijalankan 


Pandapotan Sianipar & 


Gambar 2.22. Layar Start Windows 8 


33 


